TRUBUS 
BER Spa 


Reni 
SN 
€/ 3 HA 1 


Teknik 


Tabulampot 
Banjir Bua 


Pindai OR Code 
Video Cara 
Buahkan 

Tabulampot 


Rosy Nur Apriyanti 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tnci G 


30 


Teknik 


Tabulampot 
Banjir Buah 


Rosy Nur Apriyanti 


TABULAMPOT BANJIR BUAH 


"4 


TIRUBUSIT 


Ls 


Penyusun: 
Rosy Nur Apriyanti 


Penyunting: 
Sardi Duryatmo 


Desain cover: 
Budi Putra Kharisma 


Foto cover: 
Dokumentasi Trubus 


Artistik: 
Antonius Riyadi, Edi Amd, dan Budi Putra Kharisma 


Ilustrator: 
Bahruddin 


Penerbit: 

PT Trubus Swadaya 

I. Kapitan | No.1A, Sukatani, Tapos, Depok 16454 
Telp: (021) 8742220, 8745511, Faks: (021) 8743727 
Email: redaksi@trubus-online.co.id 

Homepage: www.trubus-online.co.id 


Pemasaran: 

PT Niaga Swadaya 

|. Gunung Sahari III No.7 Jakarta Pusat 10610 

Telp: (021) 4255354, 4204402, Faks: (021) 4269263 


Cetakan I: Juli 2017 


Hak cipta dilindungi undang-undang 


Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA: 

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 

12 Tahun 1997, bahwa: 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu 
Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada 
umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Jakarta: Trubus Swadaya, 2017 
30 Teknik Tabulampot Banjir Buah 


Bibliografi: 
ISBN 


978-602-9407-34-1 917860291407341 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


30 TEKNIK TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Kata 
Pengantar 


Pp ada Maret 2016 rona bahagia tampak di wajah Willy 

Wong, pehobi tanaman buah dalam pot (tabulampot) di 
Sunter, Jakarta Utara. Musababnya, tanaman pamelo 
yang ia tanam di pot berdiameter 100 cm di dak lantai 
3 rumahnya berbuah lebat. Sebanyak tujuh buah 
pamelo bergelantungan di sebatang pohon yang 
tumbuh di pot itu. Ukuran buah pun tergolong besar, 
bobotnya 2 kilogram. Buah berbentuk bulat dengan 
kulit hijau kekuningan. 

Tabulampot sarat buah menjadi penghias halaman 
rumah sekaligus sumber nutrisi yang lezat. Ibaratnya 
sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau pun terlampaui. 
Halaman rumah terbatas pun bukan masalah karena area 
lahan untuk menanam tanaman buah dalam pot relatif 
kecil. Bahkan pehobi tabulampot bisa memanfaatkan dak 
rumah seperti yang Willy Wong lakukan. 

Di dalam pot, tanaman gampang dipindah-pindah 
posisinya. Kita juga dapat mengatur pertumbuhan tabulampot, 
memilih jenis buah untuk ditabulampotkan, dan membuahkannya. 
Kunci sukses menanam buah dalam pot antara lain intensitas 
sinar matahari yang memadai, kecukupan air, pemangkasan, dan 
pemupukan tepat. 

Lalu bagaimana agar tabulampot sarat buah? Untuk itu kami 
menerbitkan buku berisi trik dan tip sukses membuahkan tabulampot 
banjir buah. Buku ini merupakan hasil kompilasi artikel yang dimuat di 
majalah Trubus sejak Maret 2006 sampai dengan Mei 2017. Semoga 


informasi yang disajikan dalam buku ini menginspirasi pembaca dalam 


membuahkan koleksi tabulampot di rumah. Selamat membaca.” 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


LG 30 TEKNIK TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Daftar Isi 


KATA PENGANTAR wooden aa aka iii 
DAFTAR ISI Look iv 
tabulampot bintang kumpul di batang .....ooooooooooooWooWoooWo.WoWo.WoWoooWooWm viii 
belimbing spektakuler:2K2/ DUA Koordinat sn hana ena mek nian naa 4 
persembahan teranyar sapote hitaM .......o.oooo.ooooooo.Woo. oo Woo.Wooomommmuanan 8 
panen naga di dak TUMAD.....o.ooooooooocooWoWoWo.WoWoWoWo.WoWo.WoWoWoWo.WoWooWoWoWmanenenanaaaan 12 
panen ton'per bulan dat POL Mann henna ananda 16 
spektakuler! tabulampot durian berbuah ..........oooooooocoo.WoWoWoooWmoWooWoWommcm 20 
gunduli-akar supaya buah lebat... ioooo.ooomooomomumbonanohaan 2h 
gundulli daun, buah didapat Mana anna aan ama aaagatabah 28 
spektakuler! tabulampot jambu air di batang..........o.oooooo.co.ooooWoo.Womoommommom 32 
dalhari lebat dalam POt.yooowoo mma tanaman sanak monkatan 36 
madu deli kualitaS PMA khasanah 40 
panen jambu Madu bermut Mean nina me anom ena Ll 
aparjaMbu Se maNiS Madu in band Aha aan no kak Manan an aa 18 
jambu madu deli hijau: kampiun asal binjai..........ooooooo.WoWoWo.WoWowommomoWomo 52 
tampa biji lebat.dil POk aon aon iana en mbah ama iba laman amonia 60 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


delapan kunci lebatkan sukun taiwan 
lebat dekopOn dalah POt. hn bkan uh nahan Nala ananda kan 
lebat Keprok Of utama kana kanan mek ang 
kiat lebatkan Jen Kena amen aan aa mh nian hn Mean kn ab aah 
serentak kaisar berbuah di pOt.........oooooooo.oooooWoWoWomo.WoWoWoWo.WoWoWoWommoWw mna 
modal. tepat berbyah lebat woo.ooooco.ooooowWooooo.Xo. momok hn enknnaa 
tiga dala Satu Hineieen imei ena mia am REA TN KN Ba A Ra 
miracle fruit: disetek, cepat berbuUah.........oooooooooWoWo.WoWoWo.W WWW Wo Wo Wo Wo WWW 
lentera belantara KepOt Kas inn merata ama ae nnklahh ketan naah kan ab ana aah 
lebat dala POLA ee ana AR RB NED D a 
pamelo pamer DUAN.».ooo cobek keamanan maha mna 
cara Siam tanam paAMelO Merah Keenan mah sena Nnnganb akan 
PANEN PUN PO en ee rnaa menata sa na hak la kanak saat 
potong, buah pun lebat. diidamkan eneg nama 


apartemen DUA SU dikenai a liiaman ea makaha MMR ha Mi bh Dil aib 


DAFTAR PUSTAKA moon aneh 126 


PENYUSUN oo ee 128 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


viii 


TABULAMPOT BANJIR BUAH 


tabulampot 
Intang kumpul 
| batang 


emandangan di kebun koleksi Taman Wisata Mekarsari (TWM), Cileungsi, 

Bogor, itu langka. Lazimnya buah belimbing di tabulampot muncul mulai 

dari ranting, cabang, baru ke batang. "Buah di ranting dan cabang biasanya 

muncul lebih cepat. Itu karena bunga cenderung muncul di tempat 
tertinggi,” kata Drs H Hendro Sunarjono, pakar buah di Bogor. 

Namun, buah yang muncul di ranting dan cabang dihindari pada tabulampot 
belimbing. "Buahnya kecil dan bentuknya tak sempurna. Rasanya juga kurang manis," 
ujar Ir AF Margianasari, kepala bagian Pelatihan, Produksi, dan Penelitian TWM. 
Musababnya, pasokan nutrisi dari ranting dan cabang ke buah lebih sedikit ketimbang 
pasokan dari batang. 

Itu berhubungan dengan luas penampang ranting dan cabang yang jauh lebih kecil 
ketimbang penampang batang. “Perbedaan luas penampang menunjukkan perbedaan 
jumlah aliran nutrisi. Semakin besar penampang, jumlah nutrisi semakin banyak," tutur 
Riris, panggilan Margianasari. Makanya buah yang ada di batang jauh lebih besar, 
bersosok sempurna, dan rasa lebih manis. Prinsip serupa ditemui pada durian. Buah 
yang tumbuh di cabang dekat batang lebih manis ketimbang buah di ujung cabang 
atau ranting yang jauh dari batang. 


Berani rompes 

Lantaran itu tabulampot belimbing dengan buah di batang menjadi impian hobiis. 
“Setiap tabulampot belimbing ada yang berbuah di batang, langsung dibeli pelanggan," 
kata Kuntoro, bagian Produksi TWM. Padahal, membuat tabulampot belimbing 
berbuah di batang bukan hal sulit. Dibanding buah lain—seperti mangga, jambu air, 
dan lengkeng—belimbing paling gampang berbunga dan berbuah. 

Pengalaman Kasem Usman, pekebun belimbing di Lampung Selatan, cukup 
dengan mengeringkan media 3—4 hari tanpa disiram, bakal bunga bermunculan dari 
ranting hingga ke batang. Di TWM, setelah bunga muncul, semua pucuk atau ujung 
ranting dipangkas. Panjangnya kira-kira 1—2 cm dari ujung pucuk. Tujuannya agar 
semua nutrisi hasil fotosintesis yang dipakai untuk pertumbuhan pucuk dialihkan pada 
proses perkembangan bunga. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


30 TEKNIK TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Tabulampot belimbing Averrhoa carambola itu pendek, 
tingginya hanya 40 cm. Namun, 4 buah berukuran 
jumbo bergelantungan di batang berdiameter 1,5 cm. 
Sangat kontras dengan cabang dan ranting yang bersih 
dari buah. Rupanya hanya buah yang muncul di batang 
yang dibiarkan membesar. 


Dengan cara itu jumlah bunga yang muncul 2—3 kali lipat bila tanpa 
pemangkasan. Tajuk dan batang seolah diselimuti bunga berwarna kemerahan. 
Menurut Riris, perlakuan membuahkan belimbing di batang sebaiknya dilakukan pada 
pohon berumur di atas setahun. Itu setara dengan diameter batang 1,5 cm. "Jangan 
tergesa-gesa membuahkan," tuturnya. Bunga yang muncul sebelum tanaman berumur 
setahun dibuang semua. Tujuannya agar tanaman tidak stres. Ukuran batang yang 
paling aman untuk membuahkan belimbing jumbo ialah saat pohon berdiameter 


2,5 cm atau diatas 2 tahun. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 


Foto-foto: Dok. Trubus 


CAB 30 TEKNIK TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Belimbing dapat 
dibuahkan 2 kali 
setahun. 


Tahap berikutnya ialah perompesan bunga. “Karena buah yang diinginkan hanya 
di batang, buang semua bunga di cabang dan ranting,” kata Kuntoro. Hanya bunga 
yang muncul di batang yang dibiarkan berkembang menjadi buah. 


Seleksi buah 

Buah pentil berukuran 5 cm—setara ibu jari orang dewasa—muncul di batang 
25—30 hari sejak bunga mekar. Di saat itulah dilakukan seleksi buah. Buah yang 
bentuknya sempurna dan sehat yang dipertahankan. Buah cacat dan kuntet dibuang. 

Untuk tabulampot, dari 1 dompolan cukup disisakan 1—2 buah. Buah terpilih 
dibungkus dengan kertas koran atau kertas karbon agar terhindar dari serangan hama 
dan penyakit. Buah dipanen 90 hari sejak bunga keluar. Supaya hasilnya optimal, sejak 
bunga keluar hingga panen tanaman tak boleh kekurangan air. Penyiraman 2 kali 
sehari hingga media jenuh. 

Untuk pemupukan, NPK berimbang 15:15:15 dibenamkan setiap 3 bulan. 
Dosisnya tergantung ukuran pot dan umur tanaman. Tanaman berumur setahun 
atau pot 6 |jumlahnya 5 g: 2 tahun atau 22 I, 10 g: dan 3 tahun atau 40 I, 20 g. Itu 
ditambah pupuk daun NPK seimbang yang mengandung hara mikro 2 pekan sekali 
dengan dosis 2 g per I. Saat belimbing berbunga, komposisi pupuk daun diganti 
dengan yang P dan K tinggi. 

Pada pohon belimbing berumur 2—3 tahun buah dapat diatur tingkat 
kematangannya. Misal, jika ingin mendapatkan 10 buah dipertahankan 5 dompolan 


masing-masing berisi 2 buah. Pada minggu pertama, 1 dompol bunga dipertahankan. 
Minggu berikutnya, dipertahankan kembali 1 dompol lagi. Begitu seterusnya hingga 
minggu ke-5. Buah akan matang berurutan. 

Pascabuah dipanen, komposisi pupuk daun diubah lagi menjadi N tinggi. Itu untuk 
memulihkan tanaman yang kehilangan energi akibat memproduksi buah. Dengan 
pemulihan itu tabulampot belimbing bisa dibuahkan 2 kali dalam setahun. (Destika 
Cahyana/Peliput: A Arie Raharjo dan Kiki Rizkika) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Begitu bunga muncul, pangkas ujung ranting atau pucuk 


21 
aa 


Buang semua bunga yang mekar di ranting dan cabang. Sisakan bunga di batang 


3 


Pilih2 buah yang terbaik di batang Bungkus dengan karbon agar buah mulus.“ 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ilustrasi: Bahrudin 


NIK TABULAMPOT BANJIR BUAH 


belimbing 
spektakuler 
2 kg/buah 


Uah bintang raksasa itu ada di kediaman Eko Mulyanto di Kabupaten 
Banyuwangi, Jawa Timur. Enam buah berukuran sebesar buah melon dewasa 
bergelayut di dua cabang utama tabulampot carambola setinggi 1,5 m dalam 
pot plastik hitam berdiameter 60 cm. 

Total jenderal terdapat 20 Averrhoa carambola jumbo di tabulampot berumur 5,5 tahun 
itu. Eko memanen 14 buah berbobot rata-rata 1,2—1,5 kg selang 3 bulan setelah bunga 
muncul. Sisanya, 6 buah seperti diceritakan di atas, baru dipanen satu bulan kemudian 
dengan bobot 2 kg per buah. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Foto-foto: Koleksi Eko Mulyanto 


30 TEKNIK TABULANF 


Pernah membayangkan 
menyantap belimbing seukuran 
buah melon? 


Jenis baru 

Belimbing berbobot 2 kg per buah, berita spektakuler. Ricky Hadimulya, penangkar Kadar 
buah di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, menuturkan meski tanaman Tana 
mendapat perlakuan khusus, seperti tambahan asupan nutrisi, kenaikan bobot buah mencapai 


belimbing paling pol dua kali lipat. Belimbing paling jumbo yang dikenal selama ini jenis 11—412” briks. 
dewa dengan bobot maksimal 500 g. Bila bobotnya didongkrak paling hanya menjadi 
800 g per buah. 

Kepala Pusat Kajian Buah Tropika Institut Pertanian Bogor (PKBT IPB), Sobir PhD dan 
kepala Bagian Pelatihan, Produksi, dan Penelitian, Taman Wisata Mekarsari, di Cileungsi, 
Kabupaten Bogor, Ir AF Margianasari mengamini. “Bobot belimbing memang dapat dipacu 
dengan perlakuan khusus, tetapi untuk mendapat bobot di atas 1 Kg itu sulit dilakukan," 
tutur Margianasari. 

Buah carambola jumbo biasanya dari jenis bangkok, malaya, dan dewa, tapi bobot 
buah di atas 1 kg tidak pernah didapat. Oleh karena itu Sobir dan Margianasari menduga, 
belimbing koleksi Eko jenis baru. “Buah berbobot 1,2—1,5 kg mencapai 70” dari total 
panen itu menunjukkan bobot asli belimbing itu. Sedangkan 307 sisanya yang berbobot 2 
kg adalah dampak dari perlakuan yang diberikan," tutur Sobir. 


Asal Demak 

Eko mendapat bibit belimbing raksasa itu dari seorang teman pada 2009. Sebanyak 
delapan tanaman hasil cangkok berumur 2,5 tahun ia tanam dalam pot bermediakan tanah, 
pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Namun hanya 5 tanaman yang 
bertahan hidup. 

Menurut sang teman, itu buah bintang dari Demak. "Tapi melihat bentuk buahnya 
itu seperti dewa," kata staf Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 
Provinsi Jawa Timur, itu. Penangkar buah senior di Demak, Jawa Tengah, Prakoso Heryono, 
menuturkan sosok buah belimbing dewa dan demak jenis jingga memang mirip. "Warna 
buah sama —jingga—dan sosok bongsor” tutur Prakoso. Bedanya ketika dibelah melintang 
lingir belimbing dewa membulat, sedangkan lingir demak jingga memanjang menyerupai 
bentuk bintang sempurna. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TEKNIK TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Pengalaman Prakoso, belimbing demak yang ditanam di tanah dan 
mendapat pemupukan standar menghasilkan buah berbobot hingga 
600 gr. “Dengan perawatan lebih intensif, misalnya pemberian zat 

pengatur tumbuh (ZPT), bobot buah bisa naik dua kali lipat yaitu 
1,2 kg, tutur pemilik nurseri Satya Pelita itu. Prakoso menuturkan 
untuk memastikan belimbing itu varian atau jenis baru sebaiknya 
diuji multilokasi. “Itu untuk memastikan karakter unggulnya tidak 
berubah meski ditanam di lain tempat," ujarnya. 


Cukup nutrisi 

Eko merawat lima tabulampot belimbing di kediaman dengan 
intensif (lihat ilustrasi). Alumnus Universitas Nusantara Manado 
itu menambahkan 20 ml bakteri rhizosfer yang dilarutkan dalam 
14 1iter air. Setiap tanaman mendapatkan 2 liter larutan bakteri 
rhizosfer itu. 

“Bakteri rhizosfer membuat penyerapan nutrisi oleh akar 
menjadi lebih cepat," tutur Margianasari. Eko juga memberikan 
ZPT organik. Menurut Margianasari pemberian ZPT di awal tanam 
membuat tanaman cukup makanan sehingga saat memasuki 
masa generatif tidak kekurangan nutrisi untuk perkembangan 
buah. 


Telur ayam 

Saat tanaman berbunga, Eko memberikan pupuk campuran 
200 gram kalium nitrat (KNO.), 200 gram pupuk makro, 100 gram 
pupuk mikro, dan sebutir telur ayam kocok yang dilarutkan dalam 5 
liter air. "Telur ayam berperan menambah dompolan bunga karena 
mengandung asam amino yang mudah diserap tanaman," tutur 
Eko. 

Eko hanya mempertahankan bunga yang muncul di batang 
untuk menjadi buah. Buah di batang biasanya berukuran lebih 
besar, sosok sempurna, dan rasanya lebih manis daripada buah 
di ranting dan cabang. “Itu berhubungan dengan luas penampang 
batang yang jauh lebih besar daripada ranting dan cabang. 
Perbedaan luas penampang menunjukkan perbedaan jumlah 
aliran nutrisi. Semakin besar penampang, jumlah nutrisi semakin 
banyak," katanya. 

Ketika bunga berubah menjadi pentil—21 hari 
pascakemuculan bunga—Eko menyeleksi buah. Buah berbentuk 
sempurna dan sehat dipertahankan, buah cacat dan kuntet 
dibuang. Biasanya Eko mempertahankan 2—3 buah per dompol 
atau total jenderal 20 buah per tanaman. Buah terpilih dibungkus 
kertas semen. 

Selang 3 bulan pascaberbunga, Eko memanen bintang- 
bintang raksasa. Menurut Riris perawatan rutin dan berimbang 
yang dilakukan Eko dari awal tanam hingga berbuah berperan 
besar dalam memacu bobot buah. Dengan begitu belimbing jumbo 
pun tak sekadar impian. (Andari Titisari) 


Belimbing raksasa 
hasil tabulampot 


Tanam belimbing di pot 
dengan media tanam sekam, 
tanah, dan pupuk kandang 
masing-masing satu bagian. 
Tiga hari kemudian kucurkan 
200 gram pupuk mikro per 

2 liter air ke area perakaran. 


2. Selang 3 hari, kucurkan 2 liter 
larutan bakteri rhizosfer ke area 
perakaran. 


Selang 3 hari dari perlakuan 
nomor 4, semprotkan 
kalsium higroskopis 200 
gramper 3literair 

ke seluruh permukaan 
tanaman. Ulangi perlakuan 
saat tanaman berbunga 
dan berbuah dengan dosis 
sama. 


5. Bila muncul serangan hama, 


tiga hari pascapemberian 
kalsium higroskopis, semprotkan 
insektisida berdosis rendah, 2 ml 
per 1 liter air. Perlakuan diulang 
saat tanaman berbunga dan 
berbuah. Pangkas ujung ranting, 
panjangnya 20 cm dari pucuk 
saat tanaman mulai berbunga, 
biasanya 8 bulan setelah tanam. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3. Tiga hari berikut semprotkan 


zat pengatur tumbuh (ZPT) 
berdosis 20 ml per 2 liter air 
ke seluruh bagian tanaman. 
Perlakuan diulang saat 
tanaman berbunga dan 
berbuah. Dosisnya 2 kali 
lipat. 


6. Berikan campuran 200 


gram kalium nitrat (KNO.), 
200 gram pupuk makro, 
100 gram pupuk mikro, dan 
sebutir telur ayam kocok 
yang dilarutkan dalam 5 liter 
air. Ulangi pemupukan saat 
tanaman berbuah dengan 
meningkatkan dosis pupuk 
mikro menjadi 200 gram. 
Buah dapat dipanen 3 bulan 
pascaberbunga.” 


TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Ilustrasi: Awaluddin 


TABULAMPOT BANJIR BUAH 


persembahan 
teranyar Sapote 
hitam 


Daging buah mbel-embel nama black sapote membuat Zulkarnain, hobiis tanaman buah 
berwarna hitam dan . P ' : : 

EN DANA PAN di Payu wang, Jawa Timur, langsung tertambat pada mabuk setinggi 2 
sehingga black m itu. "Katanya black sapote enak seperti avokad ya?" kata pemilik beragam 
sapote kerap disebut tabulampot buah-buah eksotis itu. Tabulampot berisi black sapote yang tengah 


chocolate pudding 


fruit berbuah sebesar tomat itu pun diboyong ke kediaman. 


Foto-foto: Dok. Trubus 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Menikmati puding cokelat dari buah 
sapote hitam dalam tabulampot. 


Dua puluh empat buah Diospyros digyna itu berumur 2 bulan 
pascabunga mekar. Menurut penangkar buah di Semarang, Jawa 


Tengah, Prakoso Heryono, black sapote dipanen pada umur 100 
hari pascabunga mekar. Buah tua berbobot hingga 700 g berukuran 
kira-kira sebesar cakram padat. Buah matang berciri kelopak 
buahnya merekah dan daging empuk. Dalam kondisi seperti 
itulah Zulkarnain bisa memanen chocolate pudding fruititu, 
memeram selama dua—tiga hari, lalu menyantap daging 
buahnya yang hitam dan bercitarasa seperti avokad segar- 
segar atau dibuat jus. 


Baru di pot 

Black sapote tanaman buah eksklusif yang baru dikoleksi segelintir hobiis. 
Prakoso Heryono menanam tanaman anggota famili Ebenaceae itu di lahan di 
kebunnya di Demak, Provinsi Jawa Tengah. Tanaman yang bibitnya didatangkan pada 
2000 dari Florida, Amerika Serikat, itu biasanya berbunga setiap September. Prakoso 
bisa memetik buahnya pada November dan Desember. 

Taman Wisata Mekarsari (TWM) di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 
juga menanam sapote-preta itu di tanah. “Black sapote termasuk dalam jenis pohon 
langka sehingga kurang terekspos. Padahal buahnya enak seperti avokad," tutur Ir AF Black sapote dalam 
Margianasari, kepala Bagian Kebun, Produksi, dan Penelitian TWM. Saat ekshibisi, buah Paras 
biasanya dipajang sehingga kerap ditanyakan oleh para pengunjung. tepat 

Eko Mulyanto di Banyuwangi justru menanam tanaman suku eboni-ebonian itu di pot. 

Menurutnya perawatan di pot lebih mudah sehingga black sapote bisa dibuahkan di luar 
musim. Eko menanam bibit asal sambung pucuk di dalam pot plastik berdiameter 50 cm. 
Pemilik nurseri Agro Banyuwangi itu menggunakan media berupa sekam mentah, pupuk 
kandang asal kotoran kambing, dan tanah liat perbandingan 3:2:1. Pemupukan berupa 

1 sendok makan KNO,, sebutir telur ayam, 1 sendok teh NPK mengandung fosfor tinggi, 

dan 1 sendok teh pupuk dengan fosfor tinggi mengandung unsur mikro lengkap. Semua 

dilarutkan dalam 6 liter air. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Black Sapote dipanen 
pada umur 100 hari 
pascabunga mekar 


EKNIK TABULAMPOT BANJIR BUAH 


ta 


Setiap pekan ayah dua anak itu menyiramkan 3 liter larutan ke pot. Telur bisa diganti 
dengan 220 ml pupuk cair hasil fermentasi limbah ikan oleh bakteri Azotobacter sp. 
selama 4 hari. Pupuk diberikan sejak tanaman berumur 8 bulan pascasambung pucuk. 
Percabangan dipangkas supaya tajuk tetap pendek menggunakan teknik 1-3-9-27 seperti 
pada jeruk. 


Pacu bunga 

Setelah setinggi 80 cm, memiliki 27—30 cabang, dan pertumbuhan tunas sudah 
berhenti tanaman siap dibuahkan. Eko memangkas setiap cabang beserta enam daun 
teratas. Enam sampai delapan daun berikutnya dipangkas dan hanya menyisakan 
tangkainya menempel di cabang. “Jumlah daun yang disisakan minimal satu pasang per 
cabang," katanya. Anggota staf Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan 
Kabupaten Banyuwangi itu lalu memupuk tanaman dengan dosis dan frekuensi sama. 

Eko juga mencoba memacu bunga dengan teknik pelilitan batang. Kawat dililitkan ke 
batang dengan lebar lilitan dua jari. Selang 1,5 bulan pascaperlakuan calon bunga muncul di 
ketiak daun. Sekitar 30x bunga biasanya gugur. Setelah itu baru lilitan kawat dilepas. 

Menurut Prof Dr Roedhy Purwanto MSc, periset di Pusat Kajian Buah Tropika Institut 
Pertanian Bogor (PKBT IPB), pelilitan dan pemangkasan teknik lazim mengatur waktu 
pembungaan tanaman buah menjadi lebih cepat atau lambat dibanding lazimnya. 
Syaratnya perlu cukup pasokan nutrisi karena tanaman membutuhkan energi untuk 
berbuah. Pada teknik pelilitan aliran fotosintat yang mengandung karbohidrat menumpuk 
di atas lilitan. Kondisi itu memacu rasio karbohidrat dan nitrogen tinggi sehingga tanaman 
terinduksi berbunga. 

Pengaturan waktu pembungaan pun harus memperhatikan karakter tanaman. 
Black sapote misalnya, hanya berbuah sekali pada cabang yang sama. “Itu berarti untuk 
memacu pembungaan berikutnya harus menunggu cabang baru muncul dan berkembang 
sempurna," tutur doktor dari Ehime University, Jepang, itu. Dengan perlakuan tepat kita bisa 
memanen buah puding cokelat kapan saja dari tanaman dalam pot. (Tri Istianingsih) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Pacu Pohon Puding 


Cara 1 


1. Tabulampot black sapote siap dipacu buah saat kondisi percabangan sudah proporsional: tipe 
percabangan 1-3-9-27. 

2. Pangkas 6 daun teratas beserta cabang serta 8 daun selanjutnya sebatas tangkai daun. 

3. Pupuk dengan campuran 1 sendok makan KNO,, 1 butir telur, 1 sendok teh (sdt) NPK mengandung 
fosfor tinggi, serta 1 sdt pupuk tinggi fosfor mengandung unsur mikro lengkap. 

4. Selang 1,5 bulan kemudian muncul tunas baru dan pentil bunga di setiap ketiak daun.” 


Dipangkas | £ $ 


Lilit kawat— 


Cara 2 


1. Tabulampot black sapote siap dipacu buah saat kondisi percabangan sudah proporsional: tipe 
percabangan 1-3-9-27. 

2. Pangkas 6 daun di ujung cabang lalu lilit batang pohon dengan kawat selebar 2 jari. Jarak antara 
lilitan dan bekas sambungan juga berjarak 2 jari. 

3. Komposisi dan dosis pupuk sama seperti cara satu. 

4. Selang 1,5 bulan kemudian muncul pentil bunga di setiap ketiak daun. Lilitan kawat dilepas.” 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


11 


Ilustrasi: Awaludin 


(229 30 TEKNIK TABULAMPOT BANJIR BUAH 


panen naga 
di dak rumah 


i pelataran seluas 48 m? itulah Bob menanam 60 tabulampot buah naga 
berdaging merah Hylocereus costaricensis. Pot ditata rapi dengan jarak 
1 Mx 1 m. Yang istimewa, feuy long kwa—sebutan di Tiongkok—ditanam 
menggunakan pot keramik nan cantik berdiameter 70 cm dan tinggi 60 cm. 
Lazimnya tabulampot buah naga berupa drum, bis beton, atau tumpukan batu bata. “Kalau 
menggunakan beton atau batu bata gampang berlumut sehingga terlihat kotor dan harus 
sering dibersihkan," kata Bob. 
Setiap pot keramik diletakkan di landasan besi berbentuk X setinggi 10 cm. Di setiap 
sudut landasan dipasang lenjeran besi setinggi 2 m untuk menopang sulur. Besi penopang 
dilapisi plastik berwarna hijau untuk mencegah korosi. 


Hamparan buah 
naga di loteng, 
hasilkan buah 
berbobot 1-1,1 kg/ 
buah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


0 TEKNIK TABULAMPOT BANJIR BUAH WE) 


Saat berhasrat mencicip segarnya buah naga, Bob 
Nainggolan tak perlu jauh-jauh ke pasar swalayan. Cukup 
menaiki 20 anak tangga menuju pelataran di lantai 2 
rumahnya, buah naga sudah bisa dipetik. 


Intensif 

Dalam setiap pot Bob menanam 4 tanaman. Ia 
menggunakan media tanam berupa campuran pasir malang, 
sekam mentah, pupuk kandang, dan kompos dengan 
perbandingan 1:1:1:1. Menurutnya buah naga tergolong 
tanaman yang butuh banyak air, tapi tidak tergenang. “Karena 
itu media tanam harus porous," katanya. Kondisi media tanam 
yang terlalu basah berisiko mengundang kehadiran cendawan 
penyebab busuk batang. 

Menurut Ir Bambang Setiadji MS, dari Jurusan Tanah, 
Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, 
Purwokerto, pupuk kandang menyediakan unsur hara makro 
dan mikro yang dapat meningkatkan kualitas buah. Contohnya, 
magnesium yang dibutuhkan untuk menyusun klorofil. Jika 
klorofil banyak terbentuk, laju fotosintesis maksimal. 

Menurut Ir Yos Sutiyoso, pakar pupuk di Jakarta, magnesium 


juga dapat diperoleh dari dolomit. la menyarankan pemanfaatan 
dolomit di daerah yang sinar mataharinya kerap tertutup awan. 
“Penambahan itu memacu proses fotosintesis lebih optimal sehingga karbohidrat dan gula Bob Nainggolan 
PNG , kebunkan 60 pot 
yang terbentuk dalam buah pun lebih tinggi," tutur Yos. buah naga di atas 
Dari setiap tanaman Bob yang alumnus Fakultas Hukum Universitas Parahyangan itu loteng rumah 
mempertahankan 5 sulur produktif. Karena itu ia rutin melakukan pemangkasan. Sulur 
yang dipertahankan yang kondisinya prima. Setiap sulur diikat ke tiang penopang dengan 
tali plastik agar tidak tergelincir. 
Bob juga melakukan perangsangan buah. Caranya dengan rutin mengganti media 
tanam setahun sekali. Media tanam awal dibongkar dan disisakan 1/3 bagian. Akar 
naga yang melingkar di dasar pot dipotong sebagian. Menurut Yos, pemangkasan akar 
membuat tanaman stres dan memicu munculnya bunga. Setelah itu, Bob menambahkan 
media tanam baru berupa campuran guano dan pasir malang dengan perbandingan 1:1. 
Penggantian media dilakukan pada September—Oktober. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


14 TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Foto-foto : Faiz Yajri 


Buah naga merah 
dipetik matang 
supaya rasa manis 
lebih maksimal 


Menurut Ir Kharisun PhD dari Jurusan Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, 


Purwokerto, guano kaya fosfor, nitrogen, serta beberapa unsur mikro seperti magnesium 
dan kalsium. Fosfor berperan mengikat sinar matahari menjadi energi kimia yang 
dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis untuk membentuk karbohidrat. Semakin 
tinggi karbohidrat, maka rasio karbon (C) dan nitrogen (N) semakin tinggi. "Ketika itulah 


2aan naga tanaman beralih dari fase vegetatif ke generatif yang ditandai munculnya bunga," kata Yos. 
menjadi santapan 

favorit tamu yang Dua bulan pascaperlakuan, bunga thang loy—sebutan di Vietnam —mulai bermunculan. 
berkunjung ke 


kediaman Bob . 
Supermanis 


Pada setiap sulur produktif Bob hanya menyisakan satu buah agar ukuran buah 
optimal. Dengan penjarangan buah, bobot sang naga bisa mencapai 1—1,1 kg/ 


buah. "Namun, terkadang suami saya lebih senang melihat buah banyak," 
tutur Yani, istri Bob. Karena itu pada beberapa tanaman, satu sulur 
dibiarkan tumbuh 3 buah dengan ukuran buah lebih mungil. 

Bob memanen buah naga jika sudah benar-benar matang. 
“Tandanya ujung buah sedikit pecah," tutur pria kelahiran 10 
April 1942 itu. Pada saat kematangan optimal, rasa buah lebih 
manis karena gula hasil fotosintesis melimpah. Sementara di 

pasaran seringkali buah berasa hambar karena dipetik sebelum 
matang sempurna. 
Tidak heran bila kualitas buah Bob yang manis itu disukai kerabat 
yang datang. “Setiap panen buah selalu tandas diserbu teman," ungkap 
Bob. Bahkan, ada kerabat yang hanya mau mencicip buah naga dari loteng 
Bob. "Ketika disodorkan buah dari supermarket langsung menolak karena rasanya 
tak semanis dari kebun saya," tuturnya sambil tergelak. 

Itulah sebabnya Bob kerap membujuk rekan-rekannya agar menanam sendiri buah 
naga di halaman rumah. Soal bibit, pria kelahiran Tarutung, Sumatera Utara, itu bersedia 
membagikannya secara gratis. Dengan mengikuti jejak Bob, kesegaran sang naga 
supermanis pun dapat dinikmati meski dari dak rumah. (Faiz Yajri) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TABULAMPOT BANJIR BUAH GE) 


Naga Pot ala Bob 


sekam 
pupuk kandarg 
pasir malang 


1. Untuk media tanam awal, gunakan 2. Saat muncul sulur produktif, lakukan 
Campuran pasir malang, sekam pemangkasan rutin agar sulur tidak 
mentah, dan pupuk kandang dengan terlalu banyak sehingga kebutuhan 
perbandingan 1:1:1 nutrisi tercukupi. Sebaiknya setiap 

tanaman dipertahankan 5 sulur 
produktif 


3. Pada September—Oktober, lakukan 4. Pangkas sebagian akar agar tanaman stres 
perangsangan bunga. Caranya, ganti 1/3 dan merangsang bunga.” 
media tanam awal dengan campuran 
guano dan pasir malang dengan 
perbandingan 1:1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ilustrasi : M. Awaluddin 


WEB 30 TEKNIK TABULAMPOT BANJIR BUAH 


Setiap pot 
menghasilkan 20 kg 
setara 30—40 buah 


panen! ton per 
bulan dari pot 


Uara kendaraan yang melaju di jalan tol Jagorawi terdengar jelas dari 
kebun itu. Maklum lokasi kebun dan jalan tol hanya dibatasi oleh selapis 
pagar beton dan jalur hijau. Di balik pagar setinggi 2,5 m itu menghampar 
600 tabulampot buah naga yang tengah sarat buah di dua kavling lahan 
seluas total 3.000 m.. 
Setiap pot berdiameter 70 cm itu ditanami 3 tanaman anggota keluarga kaktus- 
kaktusan itu. Sebelum penanaman Salim mengisi pot dengan 5 kg media tanam berupa 


campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1:3:3. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Foto-foto : Pranawita Karina 


